Kitab ini diketik ulang dalam rangka pemenuhan kebutuhan umat akan rujukan hadits-hadits nabi mengenai amal-amal Shalih. Jika ada hadis yang sulit dipahami maknanya dikarenakan ada kesalahan ketik atau bahasa, harap merujuk ke buku sumber atau syarah yang kini telah terbit di Indonesia. ITSAR